
Kata Pengantar 


Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. sehingga saya bisa 
menyelesaikan ebook yang berjudul Wordpress on Windows dalam 
waktu yang relatif sangat singkat. 

Ebook ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dasar 
tentang teknologi PHP pada Web Server Internet Information Services 
(IIS) yang ditulis berdasarkan pengalaman pengalaman membuat 
komunitas Wordpress menggunakan produk microsoft sebagai 
Webserver dan databasenya. 

Di dalam ebook ini dibahas mulai dari instalasi wordpress dengan 
SQL Server sebagai databasenya, konfigurasi php pada IIS 7, 
menggunakan wordpress multisite, sampai membuat wordpress 
menjadi situs jejaring sosial. 

Jika anda belum pernah menggunakan web server IIS 7, diharapkan 
untuk mendownload ebook pertama saya tentang Panduan Dasar: 
Membangun Web Server dengan IIS 7 pada Windows 7 yang bisa 
didownload di: http://mugi.or.id/media/p/4620.aspx 

Silakan kirimkan kritik, saran ataupun koreksi tentang konten hingga 
tata bahasa dalam ebook ini ke email ciebal745@gmail.com. Semuan- 
ya jelas akan saya terima dengan senang hati karena saya sendiri 
masih dalam tahap pembelajaran. 


iii 


Tidak lupa saya sampaikan terimakasih kepada komunitas Microsoft 
User Group Indonesia (MUGI | http://mugi.or.id ). Windows Server 
System Indonesia (WSS-ID | http://wss-id.org ). .Net Indonesia (INDC | 
http://geeks.netindonesia.net l. Microsoft Student Partner Indonesia 
(MSP), dan para pembaca yang sudah merelakan bandwidth-nya un- 
tuk mendownload ebook ini serta meluangkan waktu untuk mem- 
bacanya. 


Bandung, September 2010 


Mohamad Iqbal 


IV 


Daftar Isi 


1. Pendahuluan 1 

1.1. Sejarah 1 

1.2. WordPress.com dan WordPress.org 2 

1.3. Keunggulan dan Fitur WordPress 3 

2. Instalasi Wordpress pada IIS 7 6 

2.1. Konfigurasi SQL Server 2008 8 

2.2. Download File Wordpress SQL Server 12 

2.3. Mengaktifkan IIS Detailed Error Messages 13 

2.4. Hak akses IIS pada Wordpress 13 

2.5. Instalasi Wordpress on SQL Server 17 

3. Menggunakan Fasilitas Multi Site Wordpress 22 

3.1. Membuat Wordpress Multi Site 

dengan Sub Directories 24 

4. Konfigurasi Wordpress Multi Site 27 

4.1. Mengaktifkan Plugins 27 

4.2. Setting Media Upload 28 

4.3. Setting Pendaftaran 28 

4.4. Pengaturan Themes 29 

4.5. Pengaturan User 30 

4.6. Pengaturan Site 30 

5. Menambahkan Plugins Bing 404 Error 32 

5.1. Mendapatkan Bing AppID 33 


v 



6. Menginstal WordPress Importer 38 

7. Membuat Jejaring Sosial dengan BuddyPress 41 

8. Menggunakan PHP Manager 44 

8.1. Register new PHP Version 45 

8.2. Change PHP Version 47 

8.3. Check phpinfoQ 47 

8.4. PHP Error Reporting 48 

8.5. PHP Runtime Limites 49 

8.6. Manage All Settings 50 

8.7. PHP Extensions 51 

9. Resource WordPress on Windows 52 

10. Penutup 53 



1. Pendahuluan 


WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka (open source) 
yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog (blog engine). 
WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis 
data (database) MySQL. PHP dan MySQL, keduanya merupakan 
perangkat lunak sumber terbuka (open source software). 

Selain sebagai blog, WordPress juga mulai digunakan sebagai sebuah 
CMS (Content Management System) karena kemampuannya untuk 
dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. 
WordPress adalah penerus resmi dari b2/cafelog yang 
dikembangkan oleh Michel Valdrighi. Nama WordPress diusulkan 
oleh Christine Selleck, teman ketua pengembang (developer), Matt 
Mullenweg. 

Rilis terbaru WordPress adalah versi 3.0 (17 Juni 2010). WordPress 
didistribusikan dengan Lisensi Publik Umum GNU. 


1.1. Sejarah 

Sejarah WordPress dimulai saat Matt Mullenweg yang merupakan 
pengguna aktif dari b2 mengetahui bahwa proses pengembangan b2 
dihentikan oleh pemrogramnya (programmer) yang bernama Michel 
Valdrighi, Matt Mullenweg merasa sayang dan mulai melanjutkan 
pengembangan b2. 

WordPress muncul pertama kali di tahun 2003 hasil kerja keras Matt 
Mullenweg dengan Mike Little. Yang membuat WordPress makin 
terkenal, selain karena banyaknya fitur dan tampilan yang menarik, 
adalah juga karena dukungan komunitas terhadap perangkat lunak 
sumber terbuka untuk blog. 


l 



1.2. WordPress.com dan WordPress.org 


WordPress menyediakan dua alamat yang berbeda, yaitu 
WordPress.com dan WordPress.org. WordPress.com merupakan 
situs layanan blog yang menggunakan mesin WordPress, didirikan 
oleh perusahaan Automattic. 

Dengan mendaftar pada situs WordPress.com, pengguna tidak perlu 
melakukan instalasi atau konfigurasi yang cukup sulit. Sayangnya, 
pengguna WordPress.com tidak dapat mengubah template standar 
yang sudah disediakan. Artinya, pengguna tidak dapat menambahkan 
asesori apa pun selain yang sudah disediakan. Meski demikian, fitur 
yang disediakan oleh WordPress.com sudah cukup bagus. 

WordPress.org merupakan wilayah pengembang (developer). Di 
alamat ini, seseorang dapat mengunduh (download) aplikasi beserta 
seluruh berkas CMS WordPress. Selanjutnya, CMS ini dapat diubah 
ulang selama seseorang menguasai PHP, CSS dan skrip lain yang 
menyertainya. WordPress dengan Bahasa Indonesia 
(http://id.wordpress.org) ada berkat kerja para kontributor di 
Indonesia yang dipimpin oleh Huda Toriq, seorang Mahasiswa 
Kedokteran dari Universitas Diponegoro / UNDIP Semarang. Dengan 
memanfaatkan situs http://id.wordpress.org, seseorang yang tidak 
mengerti Bahasa Inggris masih dapat menggunakan WordPress 
dengan mudah. 

Berikut ringkasan perbedaan dalam penggunaan WordPress.com dan 
WordPress.org 

► WordPress.com -> Untuk pengguna yang ingin membuat 
blog sendiri secara cepat dan punya alamat website seperti 
http://namadomain.wordpress.com . 

► WordPress.org -> Untuk pengguna yang ingin memodifikasi 
WordPress menurut kebutuhan sendiri atau ingin membuat 
blog menggunakan alamat dan server sendiri seperti 
http:/ /namadomain.com . 


2 


1.3. Keunggulan dan Fitur WordPress 


WordPress memiliki banyak keunggulan dan fitur untuk dunia blog, 
antara lain : 

► Gratis. Untuk mendapatkan perangkat lunak WordPress 
hanya perlu mengunduh dari situsnya 
(www.wordpress.org) tanpa dipungut biaya, bahkan untuk 
blog komersial sekalipun. 

► Berbasis kode sumber terbuka (Open Source). Pengguna 
dapat melihat dan memperoleh barisan kode-kode 
penyusun perangkat lunak WordPress tersebut secara 
bebas, sehingga pengguna tingkat lanjut yang memiliki ke- 
mampuan pemrograman dapat bebas melakukan modifi- 
kasi, bahkan dapat mengembangkan sendiri program 
WordPress tersebut lebih lanjut sesuai keinginan. 

► Template atau desain tampilannya mudah dimodifikasi 
sesuai keinginan pengguna. Sehingga apabila pengguna 
memiliki pengetahuan HTML yang memadai, maka 
pengguna tersebut dapat berkreasi membuat template 
sendiri. Pengguna yang tidak mengerti HTML, tentu saja 
masih dapat memilih ribuan template yang tersedia di in- 
ternet secara bebas, yang tentu saja gratis 
(http://wordpress.org/extend/themes/). 

► Pengoperasiannya mudah. Bagi pemula, tentu hal ini amat 
membantu. 

► Satu blog WordPress, dapat digunakan untuk banyak 
pengguna (multi user). Sehingga WordPress juga sering 
digunakan untuk blog komunitas. Anggota komunitas terse- 
but dapat berperan sebagai kontributor. 

► Jika pengguna sebelumnya telah mempunyai blog tidak ber- 
bayar, misalnya di alamat Blogger / Blogspot, Livejournal, 
TypePad, dan beberapa mesin blog lain, pengguna dapat 
mengimpor isi blog-blog tersebut ke alamat hosting blog 
pribadi yang menggunakan perangkat lunak WordPress. 
Dengan demikian pengguna tidak perlu khawatir isi blog 
yang lama akan menjadi sia-sia setelah menggunakan 
perangkat lunak WordPress. 


3 



► Selain pengguna yang banyak, banyak pula dukungan 
komunitas (community support) untuk WordPress. Banyak 
forum yang mendukung pengembangan WordPress ini. Con- 
tohnya : 

■ http://wordpress.org/support/ 

■ http://id.forums.wordpress.com/ 

■ http://id.forums.wordpress.com/ 

► Tersedia banyak plugin yang selalu berkembang 
f http://wordpress.org/extend/plugins/ L karena para pe- 
ngembang web di Indonesia juga memberikan kontri- 
businya kepada WordPress. Plugin WordPress sendiri yaitu 
sebuah program tambahan yang bisa diintegrasikan dengan 
WordPress untuk memberikan fungsi-fungsi lain yang be- 
lum tersedia pada instalasi standar. Misalnya plugin anti- 
spam, plugin web counter, dan sebagainya. 

► Kemampuan untuk dapat memunculkan XML, XHTML, dan 
CSS standar. 

► Tersedianya struktur permalink yang memungkinkan mesin 
pencari mengenali struktur blog dengan baik. 

► Kemungkinan untuk meningkatkan performa blog dengan 
ekstensi fhttp://wordpress.org/extend/l . 

► Mampu mendukung banyak kategori untuk satu artikel. Sa- 
tu artikel dalam WordPress dapat dikatogorisasikan ke da- 
lam beberapa kategori. Misalnya jika kita mempunyai 
artikel tentang "DKI Jakarta” kita dapat memasukkan artikel 
tersebut dalam kategori "Tentang Indonesia”, "Propinsi di 
Indonesia", atau "Wilayah di Pulau Jawa". Dengan multi kat- 
egorisasi ini pencarian dan pengaksesan informasi menjadi 
lebih mudah. 

► Fasilitas Trackback dan Pingback. 

► Fasilitas format teks dan gaya teks. WordPress menye- 
diakan fitur pengelolaan teks yang cukup lengkap. Fitur - 
fitur format dan gaya teks pada kebanyakan perangkat lu- 
nak pengolah kata seperti cetak tebal, cetak miring, rata 
kanan, rata kiri, tautan tersedia di WordPress. 


4 


► Halaman statis (Halaman khusus yang terpisah dari kum- 
pulan tulisan pada blog). 

► Mendukung LaTeX. 

Selain menggunakan MySQL sebagai databasenya, wordpress juga 
telah dikembangkan agar dapat tetap berjalan menggunakan SQL 
Server sebagai databasenya. File wordpress untuk SQL Server 
berbeda dengan file wordpress bisanya, tapi fungsinya tetap sama 
dan tidak ada satu fiturpun yang berkurang. Pada ebook ini akan 
dibahas bagaimana wordpress berjalan di web server IIS 7 dengan 
SQL Server sebagai databasenya. 


5 



2. Instalasi Wordpress pada IIS 7 


Sebelumnya ada beberapa hal yang harus di persiapkan untuk 
menginstall Wordpress pada IIS 7 dan SQL Server 2008, pada 
komputer anda harus sudah terinstall : 

► IIS 7 atau versi diatasnya 

► PHP 5.2 atau versi diatasnya 

► SQL Server Express 2008 atau versi diatasnya 
Download SQL Server Express di : 
http://www.microsoft.com/express/database/ 

► PHP Driver for SQL Server vl.l atau versi diatasnya 

► URL Rewrite 2.0 atau versi diatasnya 

Untuk mempermudah melakukan instalasi semua kebutuhan 
software yang dibutuhkan, disarankan untuk menginstall Web 
Platform Installer, anda dapat mendownloadnya gratis melalui 
http://www.microsoft.com/web. jika terjadi masalah pada 
installasinya bisa download menggunakan direct link dibawah ini: 

► x86 version: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=146053 

► x64 version: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=146055 

Jika sudah mendownload dan meng-installnya, jalankan Web 
Platform Installer 


6 


& Internet Explorer 

Internet Explorer Platform Preview 

j| Microsoft Security Essentials 
O Microsoft Web Platform Installer 
O Opera ^ 

Q Pidgin 
© Safari 
TwectDeck 

| Windows DVD Maker 
Windows Fax and Scan 
9 Windows Media Center 
y, Windows Media Player 

i Back 



Computer 


Control Panel ► 


Devices and Printers 


Default Programs 


Help and Support 


Kemudian instal kebutuhan aplikasi di atas seperti PHP 5.2; PHP 
Driver for SQL Server vl.l; URL Rewrite 2.0;SQL Server Express. 


Web Plitf arm inirtfUtjilri 


thud psriy lliQfl!. MitiC-itifT piCidutM (yrTipgr'itrih. TO V Irtlttllfd *nd WifiJffiFf 

component tn bt turned an. Third pi*ty .application and product; Me provided by the thud parties lifted here; you 
114 f4dpeftF)ll4 fd r irtd jj4pM«4ly Incite, rti4 thd l«4pt third 


X Mkr«uit SQL Server Other fur PUP 1 A 

D.5M8 








PHP S2-l£ COf-pmkhrwjJ 



kffi 

tafrWr@Yg^,rra 



Staftk 1 4intr*nl LDffMmfe'iKjO 




7 




Tunggu sampai selesai men-download dan meng-instal. Kecepatan 
mendownload tergantung kecepatan internet anda. 


2.1. Konfigurasi SQL Server 2008 

Setelah menyiapkan semua kebutuhan software untuk menjalankan 
php pada Webserver IIS 7, anda harus membuat user dan database 
SQL Server untuk wordpress. 


Jy M i crosoft SQL Server 2008 
Microsoft SQL Server 2008 R2 
_i Import and Export Data [32-bit] 

^ SQL Server Business Intel I i g en c e D ev | 
SQL Server M a n a g em ent Stu d i o 
i Analysis Services 
Configuration Tools 
Documentation and Tutorials 
Integration Services 
Performance Tools 
Microsoft Visual Studio 2008 

i Back 


Devicesand Printers 


Default Programs 


Help and Support 



8 


Jalankan SQL Server Management Studio. 



Selanjutnya anda akan diminta untuk Log On ke SQL Server. Lakukan 
koneksi SQL Server menggunakan Windows Authentication. 


Mic-osoft SQL Server Management Studio 
File Edit View Debug Tools Window Community Help 

tj. New Query [J ^ [S Q li 

Object Explorer t ^ X 

Connect T iff f £ T0S 

E) CIEBAL-PC [SQL Server 10.50.1600 - ciebal-PC 
E) L A Databases 
B L_i Security 



0 l C redentials 



9 


Buat user database baru. expand node Security > Logins. Kemudian 
Klik kanan, pilih New Login... 



Isi Login Name; SQL Server authentication dengan user dan 
password sesuai keinginan anda dan jangan lupa uncheck User 
must change password at next login agar anda tidak diminta untuk 
merubah password setiap kali log on. 


10 



r I n 

,, Microsoft SQL Server Management Studio 


File Edit View Debug Tools Window Community Help 



New Query Qj "tfk S I Ql I & 

Object Explorer ▼ ^ X 

Connect- ^ ^ 

□ jjj CIEBAL-PC [SQL Server 10.50.1600 - ciebal-PC 

0 a] 

New Database.., 



Attach... 

Restore Database... 

Restore Files and Filegroups... 


Start PowerShell 

Reports 

Refresh 

El C3 Server Roles 
E) LSI Credentials 
m Ha Crvotoaraohic Providers 


Buat database baru dengan meng-expand node Databases > New 
Database 



Masukkan Database Name sesuai keinginan anda dan isi Owner 

dengan Login Name yang telah anda buat. 


11 



2.2. Download File Wordpress SQL Server 


Download Wordpress On SQL Server 2008 terbaru di 
http://sourceforge.net/projects/wp-sqlsrv/ 


wp-sqlsrv by omniti 


Summary Files | Support Develop 


“ 


WordPress on SQL Server 


Download Now! 

wp-s q I s rv-3 . 0-bet a-0 . 9 .2. . 


. {3.0 MB) 


OR I View all files > i 


Setelah download, ekstrak file ZIP Wordpress lalu salin ke 

C : \inetpub\ wwwroot\ 



& Favorites 

* Name 

Date modified 

Type 

B Desktop 

^ wp-admin 

6/30/2010 10:10 PM 

File folder 

jjj. Downloads 

^ wp-content 

6/30/2010 10:10 PM 

File folder 

Recent Places 

J* wp-includes 

6/30/2010 10:11 PM 

File folder 


index.php 

5/25/2008 8:33 PM 

PHP Script File 

H3 Libraries 

license.txt 

12/6/2008 7:47 AM 

Text Document 

13 Documents 

H readme.html 

4/4/2010 5:57 AM 

Firefox Documenl 

Music 

1$ wp-activate.php 

4/19/2010 12.-01 PM 

PHP Script File 

IB Pictures 

IjjjS wp-app.php 

5/26/2010 5:27 PM 

PHP Script File 

U Videos 

1$ wp-atom.php 

10/14/2008 6:22 AM 

PHP Script File 


1 wp-blog-header.php 

5/25/2008 3:50 PM 

PHP Script File 

Homegroup 

wp-comments-post.php 

5/6/2010 3:38 PM 

PHP Script File 


IjS wp-commentsrss2.php 

10/14/2008 6:22 AM 

PHP Script File 

Computer 

_ IjjjS wp-config-sample.php 

5/25/2010 11:47 PM 

PHP Script File 

& Local Disk (C:) 

wp-cron.php 

3A7/2010 4:39 AM 

PHP Script File 

i inetpub 

“fjS wp-feed.php 

4/19/2010 12:03 PM 

PHP Script File 

Ji PerfLogs 

wp-links-opml.php 

3/18/2010 8:39 AM 

PHP Script File 

^ Program Files 

wp-load.php 

2/28/2010 12:19 PM 

PHP Script File 

i£ Users 


■ ■ ^ 

► 


Up i index.php 

PHP Script File 


Date modified: 5/25/2008 8:33 PM 
Size: 397 bytes 


Date created: 6/30/2010 10:04 PM 


12 



2.3. Mengaktifkan IIS Detailed Error Messages 


Ketika mencoba untuk menginstal WordPress untuk pertama kalinya, 
Anda mungkin mendapatkan 500 - Internal server error, dengan 
pesan "There is a problem with the resource you are looking for, and 
it cannot be displayed". 


if ttm. 


Server Error 


500 - internal server error. 

There Is * problem with Ihs resource vou we Jmkliwj for, «nd It be rfkplflypii. 


WordPress dirancang untuk membuang HTTP error jika file wp- 
config.php tidak terdeteksi. Untuk menyelesaikan masalah ini yang 
harus anda lakukan adalah dengan membuat sebuah file web.config 
di root Wordpress Anda , dengan isi sebagai berikut: 

<?xml version="l .0" encoding= n UTF-8 n ?> 

<configuration> 

< system. Webserver > 

<httpErrors errorMode="Detailed"/> 

</system.webServer> 

</configuration> 


2.4. Hak akses IIS pada Wordpress 

Selanjutnya, Anda perlu memastikan IIS memiliki hak akses menulis 
ke folder instalasi WordPress. Karena jika tidak, ketika instalasi 
berlangsung anda akan terus-menerus mengulangi installasi 
wodpress karena anda tidak memiliki izin untuk membuat file wp- 
config.php. 


13 


Klik kanan folder wordpress > Properties 


Name 


Date modified 


Type 


aspnet_client 
wordpress 
iisstart 


6/23/2010 12:23 AM File folder 

6/30/2010 6:49 PM File folder 


welco 



Security 

Object name: C:\jnetpub\wwwroot\wondpness 

Group or usernames: 


1 CREATOR OWNER 


£» SYSTEM 

^.Administrators (ciebal-PCNAdministrators) 

I loam lrioKol.Pr\ I loarol 

* I 


□ 


rrr 


To change permissions, click Edit. 

Permissions for CREATOR 
OWNER 


% Edit.. 


Allow 


Deny 


Full control 
Modify 

Read & execute 
List folder contents 
Read 
Write 


For special permissions or advanced settings, 
click Advanced. 

Learn about access control and permissions 


Advanced 



14 



Klik tombol Edit, pilih Add, kemudian isi IUSR jangan lupa check 
Names terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam 
penulisan, jika sudah benar maka akan bergaris bawah. 


word press Properties 


£2 


General | Sharing j Security Previous Versions Customize 


■ 1 1 — j — 


Permissions for word press 




Select Users or Groups 


Select this object type: 


Users, Groups, or Built-in security principals 
From this location: 


CIEBAL-PC 

Enter the object names to select (examples! : 


IUSR 


Advanced.. 


OK 


3 £5 


Object Types... 


Locations.. 


Check Names 


Cancel 


Full control 

□ 


Modify 

□ 

□ 

Read 3 execute 

□ 

□ 

Ust folder contents 

□ 

n 

Read 

□ 

□ 


Learn about access control and permissions 


OK 


Cancel 


Apply 


15 


Pastikan untuk memberikan hak akses user Write dengan memilih 
kotak centang. 



16 


2.5. Instalasi Wordpress on SQL Server 

Sekarang buka halaman wordpress anda, contoh : 
http : / /localhost/wordpress/ 


WordPress > Error - 


WordPress > Error - Windows Internet Explorer ) 

localhost crdpre:; 


X O Snaglt 


fflf 


X Windows Live Bing Q » Apa yang Bam Profile Surat Foto 

Favorites ^ ^ Suggested Sites ▼ Get More Add-ons ▼ 

0 WordPress . Error | ^ 0 Q # ▼ Page ▼ Safety Tools ▼ 


S Masuk 


There doesn't seem to be a wp-config.php file. I need this before we can get started. Need more help? We got it. 
You can create a wp-config.php file through a web interface, but this doesn't work for all server setups. The 
safest way is to manually create the file. 

Create a Configuration File 


^ Internet | Protected Mode: On 


^ 95 % ▼ 


17 


Klik Create a Configuration File, lalu ikuti petunjuk sampai pada 
halaman informasi database. 



18 


Isi informasi database sesuai yang telah anda buat sebelumnya. 
Untuk Database Host adalah Server Name pada SQL Server anda. Jika 
anda menggunakan SQL Server Express, biasanya menggunakan 
.\SQLExpress sebagai database host. 



WordPress 


Welcome 

Welcome to the famous five minute WordPress installation process! You may want to browse the ReadMe 
documentation at your leisure. Otherwise, just fill in the information below and youll be on your way to using 
the most extendable and powerful personal publishing platform in the world. 

Information needed 

Please provide the following information. Don't worry, you can always change these settings later. 


site Title Ciebal Site 


Username admin 

Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods 
and the @ symbol. 


Password, twice ••••• 

A password will be 
automatically 

generated for you if K Weak 

you leave this blank. ' — ' 

Hint: The password should be at least seven characters long. To make it stronger, use 
upper and lower case letters, numbers and symbols like ! " ? $ % A & ). 


Your E-mail ciebal745@gmail.com 

Double-check your email address before continuing. 


® Allow my site to appear in search engines like Google and Technorati. 


Install WordPress 


19 


Selanjutnya klik Run Install dan isi informasi website anda, klik 
Install WordPress untuk menyelesaikan instalasi. 


£ WordPress > Installation - Windows Internet Explorer 

» - 7 ( localhost 


X O Snaglt §a| £]' 


WordPress > Installation 


0 Masuk 


X Pg Windows Live Bing Q T Apa yang Baru Profile Surat Foto 

Favorites ^ $ Suggested Sites ▼ Get More Add-ons ▼ 

A ▼ 0 E3 «!8 T Page ▼ Safety Tools ▼ '§$▼ 


MMWordPress 


Success! 

WordPress has been installed. Were you expecting more steps? Sorry to disappoint. 

admin 


Username 


Password 


Your chosen password. 


Log In 


Internet | Protected Mode: On 


/ft - «L95% - 


Instalasi selesai, dan anda sudah bisa menggunakan WordPress. 



Hello world! 

Posted on June 30. 2010 by admin 

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! 


Recent Posts 

■ Hello world! 




Recent Comments 

B Mr WordPress on Hello world! 

© Internet | Protected Mode: On <4 ■" \100% " 


20 




Setelah instalasi selesai, jangan lupa untuk merubah isi dari file 
web.config untuk menambahkan pengaturan URL Rewrite pada 
wordrpress. Ubah iis detailed error messages dengan: 

<?xml version="l .0" encoding= ,, UTF-8 n ?> 

<configuration> 

< system. Webserver > 

<rewrite> 

<rules> 

<rule name= ,, wordpress ,, 
patternSyntax= ,, lAlildcard"> 

<match url="*"/> 

<conditions> 

Odd input= ,, {REQUEST_FILENAI v lE} ,, 
matchType= ,, IsFile M negate= ,, true"/> 

Odd input^'fREQUEST^FILENAME}" 
matchType="IsDirectory" negate= ,, true"/> 

</conditions> 

oction type="Rewrite" url="index. php"/> 
</rule> 

</rules> 

</rewrite> 

</system.webServer> 

</configuration> 


21 


3. Menggunakan Fasilitas Multi 
Site Wordpress 


Pada versi 3 wordpress menambahkan fitur Multi Site yang 
merupakan gabungan antara wordpress.com dan Wordpress MU. 
Namun untuk menggunakannya anda harus mengaktifkan secara 
manual. 

Untuk mengaktifkannya, edit file wp-config.php kemudian cari baris 
kode berikut ini: 

/* That's all, stop editing! Happy blogging. 
*/ 


Tambahkan baris kode berikut ini: 

/** Enable or disable Worpress Multi-site 
features **/ 

define ( ' WP_ALLOW_MULTISITE ' , true) ; 

Sebelumnya anda harus menonaktifkan semua plugins yang ada para 
wordpress terlebih dahulu. 

bf- Create a Network of WordPress Sites 

Warning: Please deactivate your plugins before enabling the Network feature. 


Once the network is created, you may reactivate your plugins. 


22 


Setelah itu login sebagai admin kemudian pada menu Tools akan 
terdapat submenu Network, jika wordpress anda fresh install maka 
tampilan halam network akan seperti ini: 

jj lj Create a Network of WordPress Sites 


Welcome to the Network installation process! 

Fill in the information below and you'll be on your way to creating a network of WordPress sites. We will create 

Addresses of Sites in your Network 

Please choose whether you would like sites in your WordPress network to use sub-domains or sub-directories. 
You will need a wildcard DNS record if you are going to use the virtual host (sub-domain) functionality. 

0 Sub-domains like sitei.isi.ciebal.web.id and site2.isi.ciebal.web.id 

@ Sub- directories like isi.ciebal.web.id/sitei and isi.ciebal.web.id/site 2 

Network Details 

Server Address The internet address of your network will be isi.ciebal.web.id . 

Network Title Wordpress on Windows Sites 


Namun jika anda menggunakan wordpress 3 yang versi sebelumnya 
adalah 2.9 maka tampilan halaman network sebagai berikut: 

Create a Network of WordPress Sites 


Welcome to the Network installation process! 

Fill in the information below and you'll be on your way to creating a network of WordPress sites. We will crei 

Network Details 


What would you like to call your network? 


Admin E-mail Address 


ciebal745@gmail.com 
Your email address. 



Sub-domain Install 


Because your install is not new, the sites in your WordPress network must use 

modified permalink structure, potentially breaking existing links. 


Server Address 


The internet address of your network will be Baterikuliah.net . 


Network Title 


Materi Kuliah Gratis Sites 
What would you like to call your network? 


Admin E-mail Address 


ciebal745@gmail.com 
Your email address. 



23 


Perbedaannya terletak pada hasil dari multi site ini, jika anda 
menginstall wordpress 3 baru maka terdapat dua pilihan, apakah 
blog yang dibuat oleh user menjadi subdomain 
f http:/ /ciebal. domain. com ] atau menjadi sub-direktori baru 

f http://domain.com/ciebal ]. 


3.1. Membuat Wordpress Multi Site dengan 
Sub Directories 


Sub-domains like sitei.isi. ciebal. web. id and site2.isl. ciebal. web. id 


(0) Sub-directories like isi. ciebal. web. id/sitei and isi. ciebal. web. id/site2 


Network Details 


Centang pilihan Sub-Directories, kemudian Klik install untuk 
mengaktifkan Wordpress Multi Site. Setelah itu akan ada instrusi 
untuk merubah file wp-config.php. 


Enabling the Network 

Complete the following steps to enable the features for creating a network of sites. 
Caution: We recommend you back up your existing wp-config.php file. 


1. Create a bLq^.dir directory in c:\Lnetpub\wpteEtbefta/wp- content . This directory is use 

2 . Add the following to your wp-config.php file in c:\inetpub\wptEst beta/ above the line 


define( ' MIULTISITE 1 2 true 
define( 1 SUBDOHAIN_INSTALL 1 „ False 
Sbase = V'j 

define( ' DOftAIN_CURRENT_SITE 1 3 1 isi . ciebal . web . id 1 ); 
define( ' PATH_CURRENT_5ITE 1 3 '/' )i 
define( 1 SITE_ID_CURRENT_SITE 1 * 1 ); 
define ( ' BLOG_ID_CURRENT_SITE 1 3 1 ); 


24 


Buat folder baru dengan nama blogs.dir pada direktori wp-content 
Buka wp-config.php kemudian cari baris kode: 

/* That's all, stop editing! Happy blogging. 
*/ 

Dan tambah kode ini di atas kode di atas: 

define ( 'MULTISITE', true ); 
define ( ' SUBDOMAIN_INSTALL ' , true ); 

$base = ' / ' ; 

define ( ' DOMAIN_CURRENT_SITE ' , ' domain- 

kamu.com' ); 

define ( ' PATH_CURRENT_SITE ' , '/' ); 

define ( ' SITE_ID_CURRENT_SITE ' , 1 ); 

define ( ' BLOG_ID_CURRENT_SITE ' , 1 ); 

Kemudian ganti isi dari file web.config dengan baris kode yang 
diberikan oleh wordpress. 


3. Add the following to your web.config file in c:\inetpub\wptestbeta/ , replacing other WordPress rules: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<configuration> 

<system.webServer> 

<rewrite> 

<rules> 

<rule name=”WordPress Rule 1" stopProcessing=''true"> 

<match url=" A index\.php$" ignoreCase="false" /> 

<action type="None" /> 

</rule> 

<rule name="WordPress Rule 2" stopProcessing="true“> 

<match url= ,,A ([_0-9a-zA-Z-]+/)?files/( .+)" ignoreCase="false" /> 

<action type="Rewrite" url="wp-includes/ms-files.php?file={R: 2>“ 
appendQueryString="false" /> 

</rule> 

<rule name= "WordPress Rule 3" stopProcessing= ,, true"> 

<match url=*' A ([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$" ignoreCase="false“ /> 

<action type="Redirect" urls'^RilJwp-admin/" redirectType="Permanent" /> 
</rule> 

<rule name="WordPress Rule 4" stopProcessing="true”> 

<match url=" A " ignoreCase="false" /> 
conditions logicalGrouping="MatchAny"> 


Anda diminta untuk login kembali. 


25 


Selanjutnya, agar para pengunjung tidak menemui pesan error 404 
ketika mengunjungi blog yang sudah tidak ada, tambahkan baris 
kode berikut pada wp-config.php: 

/* Send visitors to non-existent blogs here 
*/ 

define ( 'NOBLOGREDIRECT ' , 

'http://domain.com/' ); 

Ingat, anda harus ubah http://domain.com dengan domain milik 
anda. 


26 


4. Konfigurasi Wordpress 
Multi Site 


Pada Dashboard akan ada menu baru untuk mengatur Wordpress 
Multi Site ini, seperti gambar berikut: 

$j :i Sup er Admin ▼ 

Admin 

Sites 

Users 

Themes 

Options 

Update 


4.1. Mengaktifkan Plugins 

Untuk mengaktifkan kembali plugin-plugin yang tadi di disable, 
masuk sub-menu Options, kemudian dipaling bawah centang 

Enable administration menus 


Menu Settings 


Enable administration menus 0 Plugins 



27 


4.2. Setting Media Upload 


Khawatir space hosting anda jebol akibat makin banyaknya user 
baru, jadi pengaturan media upload sangat disarankan, disini anda 
bisa mengatur tipe file, besar space blog, ukuran file maksimal yang 
bisa di upload, dll. (Masih pada sub-menu Options). 

Upload Settings 


Media upload buttons 

[7] Images 

Site upload space 

0 Videos 
□ Music 

The media upload buttons to display on the "Write Post" page. Make su 
[7] Limit total size of files uploaded to 5 MB 

Upload file types 

jpg jpeg png gif mp3 mov avi wmv midi mid pdf 

Max upload file size 

1500 KB 


4.3. Setting Pendaftaran 

Masih pada sub-menu Options, Bagian ini untuk mengatur 
pendaftaran, pada dasarnya pendaftaran tidak diaktifkan, jika ingin 
diaktifkan untuk umum maka perlu merubah pengaturan 
pendaftaran. 

Registration Settings 


Allow new registrations 

0 Registration is disabled. 


0 User accounts may be registered. 

0 Logged in users may register new sites. 

Both sites and user accounts can be registered. 

Disable or enable registration and who or what can be registered. (Default is disabled.) 

If registration is disabled, please set noblogredirect in wp-config.php to a URL you will redi 

Registration notification 

171 Send the network admin an email notification every time someone registers a site or user accot 

Add New Users 

|f1 Allow site administrators to add new users to their site via the "Users- >Add New" page. 

Banned Names 

www web root admin main invite administrator files blog ciebal 
Users are not allowed to register these sites. Separate names by spaces. 


28 


Anda bisa memilih pengaturan yang anda suka. Dan untuk Banned 
Names adalah berfungsi untuk memblok user yang mendaftar 
dengan nama tertentu, untuk menambahkannya gunakan spasi. 


4.4. Pengaturan Themes 

Anda bisa menambah theme dengan cara menambah theme biasa, 
namum untuk WP Multi site andapun bisa memilih theme mana saja 
yang ingin digunakan untuk digunakan user. Plih sub-menu Theme 
pada Super Admin. 

A Network Themes 

Themes must be enabled for your network before they will be available to individual sites. 


Apply Changes 


Enable 


Theme 

Version 

Description 

0 Yes 

(§> No 

EldroMag 

1.0 

EldroMag Theme Prerr 

0 Yes 

@ No 

Corporate WordPress Theme 

1.0 

Corporate is a 2-colur 

0 Yes 

(§> No 

CiebalTheme 

1.0 

CiebalTheme For Mate 

0 Yes 

(§} No 

WordPress Classic 

1.5 

The original WordPres 

0 Yes 

@ No 

WordPress Default 

1.6 

The default WordPress 

<§) Yes 

© No 

iRestaurant 

1.0 

iRestaurant is a free V 
Suitable for any niche 

0 Yes 

<§) No 

materikuliahvl 



© Yes 

@ No 

CiebalTheme/ materikuliahv3 

1.0 

CiebalTheme For Mate 

© Yes 

@ No 

WordPress Mobile (base) 

1.1.3 

The base theme of the 
but also to be extende 

© Yes 

@ No 

WordPress Mobile (blue) 

1.1.3 

A tinted version of baj 


Kemudian pilih theme mana yang akan ditampilkan pada dashboard 
user. 


29 


4.5. PengaturanUser 

Untuk mengatur user yang terdaftar, pilih sub-menu Users pada 
menu Super Admin. 


/ft Super Admin ▼ 

/ft 

Users Add New 



Admin 

Sites 

Users 





Bulk Actions [V\ Apply 



Themes 

O ID Username 

Name 

E-mail 

Options 

Update 

E i 

ciebal - Super admin 

ImJ Edit 

admin 

ciebal745<£ 

fi} Dashboard ▼ 

E 2 


dani 

@mug 

Dashboard 
My Sites 

E 3 

0 

ardhies 

« .con 

Updates 

B 4 

13 1 

rosid 

ror ' 

Akismet Stats 





Anda bisa menambahkan user langsung dari admin panel. 


4.6. Pengaturan Site 

Pengaturan site ini untuk melihat, merubah, dan membuat site baru 
sehingga anda tetap dapat memantau berapa site yang telah terbuat 
dan bisa mengeditnya. 


/ft Sites ***** 


2010 / 09/23 


br Mm. H 


Be 


2010 / 091/23 


2010 / 09/23 


2010 / 09/23 


30 


Jika ada member yang mendaftar maka akan membuat blog baru 
seperti contoh berikut: 



Wordpress on Windows Login SignUp Blog Authors ▼ 


Web Platform Installer 



Hello world! 

Posted on September 23, 2010 by w^i 

Welcome to WordPress on Windows Sites . This is your first post. Edit c 
start blogging! 


31 





5. Menambahkan Plugins 
Bing 404 Error 


Dengan menggunakan Plugin Bing404, para pengguna tidak akan 
melihat 404 error standar IIS, Bing akan menampilkan daftar link 
yang mungkin relevan sesuai keyword situs anda. 



404 - File or directory not found. 

The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is 


Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menginstal Plugin, 
untuk mempermudah instalasi anda apat menggunakan gallery 
plugins melalui dashboard, pilih Add New di bagian Plugin di 
Wordpress admin dan Mencari Bing404. 


Install Plugins 

Search | Upload | Featured | Popular | Newest | Recently Updated 

Plugins extend and expand the functionality of WordPress. You may automatically ins 



Search 

Search for plugins by keyword, author, or tag. 

Term [V] Bing4Q4 Search Plugins 


32 



Kemudian klik Install Now 


0 / Install Plugins 

Search | Search Results | Upload | Featured | Popular | Newest | Recently Updated 
Term \jv] Bing404 Search Plugins 


Name 

Version 

Rating 

Description 

Bing404 

Details | Install Now 

\ 

1.0.1 


Using the Bing Se 
and return a list 0 
looking for. You c 
default search in ■ 
host of other optic 
recomendations. 




... By Cal Evans < 

Name 

Version 

Rating 

Description 


Wordpress akan mendownload plugins, kemudian pilih Network 
Activate agar plugins dapat digunakan oleh semua member. 


Installing Plugin: Bing 404 1.0.1 


Downloading install package from http://downloads.wordpress.org/plugin/bing-4e4.zip. 
Unpacking the package... 

Installing the plugin... 

Successfully installed the plugin Bing4y^ 1.0.1. 

Actions: Activate Pluoin | Network Activate | Return to Plugin Installer 


04 ^ 1 . 


5.1. MendapatkanBingAppID 

Untuk menggunakan plugins ini dibutuhkan API Key, anda dapat 
mendapatkan API Key Bing di: 
http://www.bing.com/developers/createapp.aspx 


33 


Anda membutuhkan live id untuk mendapatkan AppID Bing. 


Create a new AppID 

To create a new AppID. enter your information below and click Agree to accept the API terms of use. 

Required information 

Application name Wordpress on Windows ] ( 60 character limit ) 

Description Worpdress on the microsoft platform (500 character limit) 


Company name 
Country/region 
Email address 


Microsoft User Grou Indonesia (^0 character limit) 

Indonesia (100 character limit) 

ciebal745@gmail.com "] ( e 9 • webmaster@example.com) 

We will use this address to notify you of issues that affect API usage. 
m \ also want to receive promotional offers from Bing at this email address. 


Optional information 

Website http://is1.ciebal.web.id/ (80 character limit) 


Isi form dengan benar, dan anda akan mendapatkan AppID untuk di 
integrasikan dengan Wordpress. 

Bing API 2.0 


Your new AppID t . j 481DE5A137F391] has been created. 

To apply for ads pilot program with this AppID. see monetization of search ads. 

Get started by applying for an AppID now. 


Disable Enable Delete 


Application name and AppID 

Website 

[r] Wordpress on Windows 

W96481 DE5A1 37F391 

http://is1.ciebal.web.id/ 


34 


Kembali ke halaman admin wordpress, pilih menu Setting kemudian 
Bing 404. 


|Hl Settings 

General 

Writing 

Reading 

Discussion 

Media 

Privacy 

Permalinks 

Bing 404 

Email 


T 


Kemudian isi form sesuai keinginan anda. 


Bing 404 page options 

Main Settings 

These are the main settings for the Bing 404 Error handler page 


Bing API Key .... 196481DE5A137F391 

Predefined Search. If you 
want to narrow your search 
beyond just your domain, 
you can put a query here. 

Adult Search Setting off Q 

Site Speficic Search. This is http://isl.ciebal.web.id/ 

the domain that the search 

will be limited to. (We highly 

recommended that you use 

your domain) 


Number of rows to return 5 


Geographical area to limit None H 

search results from. 

Use the 404 template ® 

included with the plugin. (If 
you uncheck this, you need 
to make sure that your 
template has a 404 
template and that you have 
properly modified it) 

Display "Powered By Bing" BannerQ 


35 


Keterangan : 

► API Key: AppID yang diberikan oleh Bing. 

► Predefined Search: Jika anda ingin mempersempit pen- 
carian anda tidak hanya domain Anda, Anda dapat menam- 
bahkannya disini dengan mencantumkan situs lain 

► Adult Search Setting: Anda dapat menentukan hasil pen- 
carian ada pengunjung masuk dengan pencarian situs de- 
wasa. 

► Site Speficic Search: Pencarian akan dibatasi pada situs 
tertentu, disarankan isi dengan url situs anda. 

► Number of rows to return: Baris dari hasil pencarian yang 
akan di tampilkan 

► Geographical area to limit search results from: Anda 
dapat membatasi hasil pencarian berdasarkan letak geo- 
grafis. 

► Use the 404 Template: Jika anda mencentang pilihan ini 
maka hasil pencarian akan tampil di halaman 404 word- 
press anda. 

► Display Powered by Bing: Link Bing.Com akan ditampil- 
kan dalam bentuk banner, text atau tidak ditampilkan. 

Setelah menyimpan pengaturan Bing 404, anda harus menambahkan 

beberapa baris kode pada file web.config, letakan kode berikut pada 

<system.webServer> 

<httpErrors existingResponse="PassThrough" /> 



1 <?xitil version="l . 0" encoding "UTF-8 " ?> 

2 <conf iguuation> 

3 woId Ib □ rvo r > 

Cht-tpErrous exist ingResponse= rr PassThi:ough rr /> 
5 e w J. 1 Lb!> 


36 



Dan berikut adalah hasil setelah menggunakan plugin Bing404. 



Well this is embarrasing 

It seems that we can’t find the content you are looking for. We hope one of t 
you find it. 


1. HihimetSisi 

2. hihi.co.nz 

3. Lombok Gili air .Giliair Tour Information- -Sunset Paradise Resort 


4. Kids website ukki - Liedies - Hihi Haha Oma 

5. Love Mission 


1 


37 




6. Menginstal WordPress 
Importer 


Di WorPress 3 untuk mengimport posting ke wordpress anda harus 
menginstal plugins Worpress Importer, ini sangat penting jika anda 
menggunakan wordpress Multi Site. Ketika user ingin mengimport 
semua posting dari wordpress lama ke worpdress baru maka anda 
harus mengaktifkan plugins ini untuk umum. 

Pilih menu Tools kemudian Import. 

Tfi Tools 

Tools 

Import ^ 

Export 

Network 

[Ml Settings 


Pilih jenis importer yang akan anda aktifkan, disarankan semua 
plugins importer di aktifkan. Pada kasus kali ini saya hanya 
mengaktifkan Worpress Importer. 


38 


'f fl Import 

If you have posts or comments in another system, WordPress can 


Blogger 

Install the Blogger importer 

Blogroll 

Install the blogroll importer 

Categories and Tags Converter 

Install the category/tag cor 

Live Journal 

Install the LiveJournal impo 

Movable Type and TypePad 

Install the Movable Type irr 

RSS 

Install the RSS importer to 

WordPress 

Install the WordPress impoi 




If the importer you need is not listed, search the plugins directory I 


Klik Install Now. 


Install importer 


Description Installation Changelog 


a 


Description 


Import posts, pages, comments, custom fields, categories, 
and tags from a WordPress export file. 


Install Now 


FYI 

Version: 0.2 

Author: wordpressdotorci 

Last Updated: 127 days ago 

Requires WordPress Version: 

3.0 or higher 


39 




Jangan lupa untuk memilih Network Activate agar user bisa 
menggunakannya. 



Installing Plugin: WordPress Importer 0.2 


Downloading install package from http : //downloads .wordpress. org/piugin/wordpi 
Unpacking the package- 
installing the plugin... 

Successfully installed the plugin WordPress Importer ( 

Actions: Activate Plugin & Run Importer | Network Activate | Return to Importers 


Y, 


Jika sudah aktif, maka ketika anda ingin mengimport wordpress akan 
tampil gambar berikut : 

[ (J Import WordPress 

Howdy! Upload your WordPress extended RSS (WXR) file and well import the posts, pages, comments 
categories, and tags into this site. 

Choose a WordPress WXR file to upload, then click Upload file and import. 

Choose a file from your computer: (Maximum size: 1.46484375MB) | | Browse... | 


Upload file and import 


40 


7. Membuat Jejaring Sosial 
dengan BuddyPress 


BuddyPress adalah plugin wordpress yang berfungsi untuk 
membuat jejaring social menggunakan wordpress sebagai enginenya. 
Untuk menginstallnya anda harus mendownload pluginnya terlebih 
dahulu, untuk mempermudah instalasi disarankan untuk 
menggunakan galeri plugins. 

Pilih submenu Add New pada menu Plugins pada halaman admin 
worpdress anda. Kemudian cari buddypress 



Install Plugins 


Search | Upload | Featured | Popular | Newest | Recently Updated 


Plugins extend and expand the functionality of WordPress. You ma 1 


Search 

Search for plugins by keyword, author, or tag. 

Term t buddypress| Search Plugins 


41 


Dari sekian banyak plugins yang bernama buddypress anda pilih 
yang benar-benar bernama BuddyPress. 


BuddyPress 

Details | Install Now 


1.2. 5. 2 


★★★★★ 


Social networking 
flexibility of Wordl 
Euddy Press will le 
in groups and mui 
Try the Demo 
If you're intereste 


Wordpress akan mendownload plugin, kemudian pilih Activate 
Plugin. Disarankan jangan memilih Network Activate agar user tidak 
bisa merubah pengaturan BuddyPress. 


Installing Plugin: BuddyPress 1.2. 5.2 

Downloading install package from http://downloads.wordpress.org/plug 
Unpacking the package... 

Installing the plugin.. 

Successfully installed 

Actions: Activate Plugin | Network Activate | Return to Plugin Installer 




e plugin BuddyPress 1.2. 5. 2. 



Pada halaman admin WordPress anda akan ada menu baru dengan 
nama BuddyPress. 

@ Buddypress 
General Settings 
Component Setup 
Forums Setup 
Profile Field Setup 


42 


Silahkan anda buka satu-persatu menu BuddyPress untuk mengelola 
jejaring social anda. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan 
BuddyPress adalah Theme yang digunakan harus kompatibel dengan 
BuddyPress, anda dapat mendownload Theme BuddyPress di: 
http://buddypress.org/extend/themes/ 

Berikut contoh dari wordpress yang sudah terinstal BuddyPress: 



43 


8. Menggunakan PHP Manager 


PHP Manager for IIS 7 adalah ekstensi IIS untuk membuat dan 
mengelola beberapa instalasi PHP di IIS 7 server. 

Anda tidak perlu lagi merubah file php.ini hanya untuk konfigurasi 
PHP, dengan PHP Manager semua konfigurasi php mejadi lebih 
mudah. 

PHP Manager ini dapat digunakan untuk: 

► Menjalankan PHP pada IIS 

► Jalankan beberapa versi PHP bersamaan 

► Memeriksa konfigurasi PHP runtime dan fungsi phpinfo() 

► Konfigurasi beberapa pengaturan PHP 

► Mengaktifkan atau menonaktifkan ekstensi PHP 

► Mengatur konfigurasi php tanpa membuka php.ini 

Paket instalasi PHP Manager bisa di download melalui link di bawah 
ini : 

► x86 version: 

http://phpmanager.codeplex.eom/releases/view/53121#D 

ownload!d=153522 

► x64 version: 

http://phpmanager.codeplex.eom/releases/view/53121#D 

ownload!d=153523 


44 


Atau anda bisa melihat versi dan berita terbarunya di codeplex: 
http://phpmanager.codeplex.com/ 



8.1. Register new PHP Version 

Sebelumnya pastikan anda sudah mendownload PHP di 
http://windows.php.net/ atau melalui Web Platform Installer untuk 
mempermudah instalasi. 


45 




46 


8.2. Change PHP Version 


Dengan PHP Manager anda dapat menentukan versi php yang ingin 
digunakan jika ter dapat beberapa versi php pada server anda. 



8.3. Check phpinfoO 

Anda dengan mudah bisa langsung mengecek phpinfo yang terinstal 
di Webserver anda. 



47 




8.4. PHP Error Reporting 


PHP Error Reporting 

lh* th rx. UMtxt to cc*4»gur« hew PHP reportt *nd logs «rc*v v**»nuvji «nd infotmrt*Oft nobcn. 

Type of »tvtf 

S«**C» « wnv typo. This vmB inO^rxe how th« e»ic*t wifl b« r*pc*l*d «wd k>gg*d 
• Development m^efwve 

This s a development mocKne. A verbose enor reportvig wB be used. All error* warnings and 
edormabonal notices w4l be ootpOt m a web browser and also wdl be written mto a log We. 

Production machine 

Thn « a production trr.tr atcnvM from the internet. Only errors wdl be writers to a log We Wo 
enor* wemmgi or notices wiH be output m a web browser. 


fnprlcgMe 

C\Weidows7 emp’, PHP. via.FastCGl. eriors.log 


Terdapat dua tipe server yaitu Development machine dan Production 
machine. Terdapat perbedaan dari masing-masing pilihan dan tentu 
ini harus anda ketahui. 

► Development machine 

Pilihan ini disarankan jika IIS anda digunakan untuk 
mengembangkan suatu aplikasi atau tidak digunakan 
sebagai web server untuk umum. Dengan anda memilih 
pilihan ini maka jika php anda terdapat error maka akan di 
tampilkan di web browser. 

► Production machine 

Pilihan ini disarankan jika IIS anda digunakan sebagai web 
server yang sudah online, dan di akses oleh banyak orang. 
Dengan memilih piliha ini, jika php anda terdapat error 
maka iis hanya mencatat pada log error saja dan tidak 
menampilkan error pada web browser. 


48 


8.5. PHP Runtime Limites 



Anda tidak perlu merubah file php.ini jika anda ingin merubah batas 
limit uplaod file, memory, etc. Dengan PHP Manager anda cukup 
tentukan berapa batas maksimal yang di ijinkan. 


49 


8.6. Manage All Settings 



Anda dapat menentukan fitur dari php yang akan anda aktifkan atau 
tidak. 


50 


8.7. PHP Extensions 



Anda dengan 
anda gunakan. 


mudah dapat enable atau disable ekstensi php yang 


51 



9. Resource WordPress on Win- 
dows 


Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Wordpress on Windows ini, 
atau jika Anda ingin mencari resources lainnya, seperti misalnya 
theme-theme pendukungnya, Anda dapat mengunjungi situs-situs 
berikut ini. 

► Engine: 

http://wpindonesia.net 

http://wordpress.visitmix.com/ 

► Theme: 

http://wordpress.org/extend/themes/ 

► Plugins : 

http://wordpress.org/extend/plugins/ 

► Ebook: 

http://netindonesia.net/librarv 

► Komunitas: 

http://wss-id.org 
http://mugi.or.id 
http: / / geeks.netindonesia.net 

► Wordpress Developer: 

http: / / codex.wordpress.org/ 


52 


10. Penutup 


Demikian ebook yang sederhana ini saya buat. Isinya mungkin masih 
jauh dari apa yang namanya bagus apalagi sempurna, namun mudah- 
mudahan apa yang saya tubs ini bisa bermanfaat, terutama bagi 
teman-teman yang belum mengenal php pada web server IIS juga 
untuk memberikan wawasan tentang CMS WordPress. Apabila ada 
pertanyaan seputar IIS 7, Wordpress, PHP on Windows atau 
teknologi Microsoft lainnya, Anda dapat bertanya melalui: 

► Email: ciebal745@gmail.com 

► Milis: Mugi Bandung@yahoogroups.com 

Untuk update mengenai Wordpress on Windows atau teknologi 
Microsoft lainnya, silahkan kunjungi situs: 

► Wordpress Indonesia (WPID): 
http://wpindonesia.net 

► Microsoft User Group Indonesia (MUGI]: 
http://mugi.or.id 

► Windows Server System Indonesia (WSS-ID): 
http://wss-id.org 

► .Net Indonesia: 
http://geeks.netindonesia.net 

► Blog Penulis: 

http:/ /www.ciebal.web.id 


53 


Referensi 


► http://wordpress.visitmix.com/ 

► http://id.wikipedia.org/wiki/WordPress 


54 


